LAPORAN KEGIATAN 
SEMARAK RAMADHAN 1431 H 




Disusun oleh 
Panitia Semarak Ramadhan 1431 H 



Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

Alamat Sekretariat 

Wisma DarutTauhid, Pogung Kidul SIAXVI RT ol RW 49 

Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Kode Pos 55284 

Telepon (0274] 6644862. 

Homepage: www.ypia.or.id 



UCAPAN TERIMA KASIH 



"Kami atas nama Yayasan Pendidikan Al-Atsari, mengucapkan terima kasih 

yang sebanyak-banyaknya kepada para dermawan serta kaum muslimin dan 

muslimatyang telah banyak membantu kami dengan berbagai bentuk bantuan 

demi terselenggaranya acara Semarak Ramadhan 1431 H ini. 

Semoga Allah membalas kebaikan anda semua dengan sebaik-baik balasan. 

Jazakumullahu khairan." 

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



MUKADIMAH 



Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan 
segenap pengikut setia mereka. Amma ba'du. 

Dengan memuji syukur kepada Allah, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 
dapat menyelenggarakan kegiatan Semarak Ramadhan 1431 H. Bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak memiliki peran yang tidak sedikit dalam 
menjalankan program ini. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih kepada 
kaum muslimin pada umumnya serta para donatur secara khusus yang telah 
mempercayakan sebagian hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah melalui 
kegiatan yang kami adakan. Semoga Allah ta'ala membalas kebaikan mereka 
dengan sebaik-baik balasan. 

Dalam lembaran-lembaran berikut kami berusaha melaporkan pelaksanaan 
kegiatan ini secara ringkas. Selamat membaca, saran dan kritik anda sangat 
berharga bagi kami. 

Yogyakarta, 29 Ramadhan 1431 H 

Panitia 



DAFTAR ISI 

Ucapan Terima Kasih 

Mukadimah 

Bab 1. Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

Bab 2. Kultum Ramadhan 

Bab 3. Kajian Tematik Ramadhan 

Bab 4. Dauroh Kaidah Penafsiran Al-Qur'an 

Bab 5. Dauroh Tajwid 

Bab 6. SMS Tausiyah 

Bab 7. Bantuan Buka Puasa Bersama 

Bab 8. Buka Puasa Bersama Wisma Muslim 

Bab 9. Penyambutan Mahasiswa Baru 

Bab 10. Penerbitan Koran Mahasiswa Muslim "Uleennuha" 

Bab 11. Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 

Bab 12. Bingkisan Hari Raya untuk Para Da'i 

Ringkasan Laporan Keuangan 

Penutup 

Lampiran-lampiran 



Babl 
PENERBITAN BUKU PANDUAN RAMADHAN 

Pustaka Muslim bekerjasama dengan Buletin At-Tauhid menerbitkan buku 
"Panduan Ramadhan" yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, 
S.T. (pengajar di Ma'had Al-'Ilmi dan Staf Ahli di Majalah Pengusaha Muslim]. 
Buku tersebut merupakan intisari dari berbagai artikel dan tulisan beliau yang 
telah lama menghiasi situs www.muslim.or.id maupun www.rumaysho.com, 
situs pribadi beliau. 

Pencetakan 

Buku setebal 192 halaman dengan ukuran 14 x 20,5 cm dengan kertas HVS ini, 
dicetak sebanyak 4.000 eksemplar. Buku ini telah memasuki proses cetak 
sebelum bulan Ramadhan dan -karena beberapa sebab- baru dapat 
diselesaikan secara bertahap pada pekan pertama bulan Ramadhan. 

Penyebaran 

Penyebaran buku ini dilaksanakan mulai hari ke-4 hingga hari terakhir bulan 
Ramadhan. Sasaran penyebaran buku ini difokuskan di wilayah Yogyakarta 
dengan prioritas wilayah-wilayah yang memiliki minat baca tinggi, yaitu: 
wilayah kampus, sekolah, dan perkotaan, tanpa mengabaikan daerah lain yang 
memerlukan buku ini. Laporan distribusi buku bisa di lihat di lampiran. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



8 



Bab 2 
KULTUM RAMADHAN 



Bab 3. 
KAJIAN TEMATIK RAMADHAN 



Bentuk Acara 

Kultum Ba'da Subuh, Kultum Sebelum Tarawih, Kultum Ba'da Dhuhur, dan 
Kajian Menjelang Buka. 

Pemateri 

Ust. Ari Wahyudi, S.Si., Ust. M. Abduh Tuasikal, ST., Ust. Ammi Nur Baits, ST., 
Ust. dr. Adika Mianoki, Ust. Amrullah Akadhinta, ST., dan Iain-lain. 

Materi 

Tauhid, Fiqih Puasa, Manhaj, Tazkiyatun Nufus. 

Waktu 

11- 30 Agustus 2010 (1 - 20 Ramadhan 1431 H.]. 



No. 


Bentuk Acara 


Lokasi 


1. 


Ceramah Ba'da Dhuhur 


Masjid Al-Ikhsan Fak. Kehutanan UGM 


2. 


Kajian Menjelang Buka 


Masjid Siswa Graha, Pogung Kidul 


3. 


Kultum Subuh/Tarawih 


Masjid Siswa Graha, Pogung Kidul 
Masjid Al-Ashri, Pogungrejo 
Masjid Al-Kautsar, Pogung Baru 
Masjid Al-Ikhlas, Karang Bendo 
Masjid Al-Hidayah, Karangwuni 
Masjid Al-Mukmin, Catur Tunggal 
Masjid Mujahidin, Blunyahrejo 



Kajian Tematik Ramadhan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad selama 2 pekan 
pertama bulan Ramadhan (14 - 22 Agustus 2010]. Kajian ini dilaksanakan di 
Masjid Al-Ashri, Pogungrejo yang dimulai Pukul 08.30 - 11.00 WIB. 

Kajian Pertama 

Materi: Ramadhan Bersama Salafus Shalih 
Pemateri: Ustadz Abdussalam Busyro, Lc. 
Hari, tanggal: Sabtu, 14 Agustus 2010 

Kajian Kedua 

Materi: Qiyamul lail Bersama Salafus Shalih 
Pemateri: Ustadz Afifi Abdul Wadud 
Hari, tanggal: Ahad, 15 Agustus 2010 

Kajian Ketiga 

Materi: Berinteraksi dengan Al-Qur'an bersama Salafus Shalih 
Pemateri: Ustadz Abu Ali Noor Akhmad Setiawan, Ph.D. 
Hari, tanggal: Sabtu, 21 Agustus 2010 



Laporan Keuangan 

Terlampir. 



Dari rencana awal kajian ini dilaksanakan sebanyak 4 kali, namun yang dapat 
terselenggara hanya 3 kali dikarenakan pemateri berhalangan hadir. Selain 
itu, peserta yang hadir dalam acara ini tidak terlalu banyak jumlahnya, yaitu 
berkisar 20 -25 orang, dikarenakan terdapat kegiatan dakwah lain yang 
diadakan pada waktu yang sama. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



10 



Bab 4 
DAUROH KAIDAH PENAFSIRAN AL-QUR'AN 

Kajian ini membahas 'Ulumul Qur'an dengan menggunakan kitab panduan 
Ushul fi Tafsir karya Syaikh 'Utsaimin rahimahullah dan Al-Qawa'idul Hisaan 
karya Syaikh As-Sa'di rahimahullah. 

Sasaran 

Kegiatan daurah ini secara khusus ditujukan kepada santri Ma'had Al-'Ilmi dan 
masyarakat muslim secara umum (khusus putra]. Jumlah peserta sekitar 40- 
50 orang. 

Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanakan 1-20 Ramadhan 1431 H (11 - 30 Agustus 2010) mulai 
pukul 16.00 WIB di Masjid Al-Kautsar, Pogung Baru, dengan pemateri Ustadz 
Aris Munandar, S.S. hingga menjelang buka. Setelah itu dilanjutkan dengan 
acara buka bersama. Pengadaan konsumsi untuk buka bersama ditanggung 
oleh pengurus Masjid Al-Kautsar -semoga Allah membalas kebaikan mereka- 
Untuk menunjang kelancaran acara ini maka dibuat sistem piket acara 
berbuka dan jadwal petugas antar jemput ustadz oleh santri Ma'had Al-'Ilmi. 

Ujian 

Setelah pembahasan kitab Ushul fi Tafsir selesai, diadakan ujian pada tanggal 
23 Agustus 2010. Peserta yang mengikuti ujian adalah 11 orang. Empat orang 
peraih nilai terbaik mendapatkan hadiah berupa kitab dari ustadz dan Ma'had 
Al-Ilmi. Hadiah dibagikan pada saat sebelum kajian pada pertamuan ke-15. 
Untuk materi pada kitab Al-Qawa'idul Hisaan tidak diujikan karena 
keterbatasan waktu. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



Bab 5 
DAUROH TAJWID 

Dauroh ini membahas ilmu tajwid dengan menggunakan buku panduan 
"Pedoman Dauroh Al-Qur'an" karya Abdul Aziz Abdur Rauf Al-Hafizh, Lc. 

Tujuan dan Sasaran 

Dauroh intensif ini secara khusus ditujukan kepada santri Ma'had Al-'Ilmi (20 
orang] dan Ma'had Syababul Masjid (18 orang] yang bertujuan untuk 
peningkatan kemampuan ilmu tajwid sebagai kompetensi awal untuk 
menempuh tahun ajaran baru. 

Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 - 30 Agustus 2010 (1 - 20 
Ramadhan 1431 H.] yang pada awalnya direncanakan diadakan setiap pagi 
pkl. 05.30-06.45 WIB. Meskipun pada kenyataannya, ada sebagian kelas yang 
dipindah jadwal menjadi malam pukul 21.00-22.15. Ada 4 kelas dengan 4 
orang pengajar. Dua kelas diadakan di Masjid Pogung Raya, 1 kelas di wisma 
Darus Shalihin (Pogung Dalangan] dan 1 kelas di wisma DarutTauhid (Pogung 
Kidul]. Pengajar: Ust. Bagus P. Setiawan, Ust. Abu Umair, Ust. Ganda 
Wicaksono, Ust. Nur Fitri Hadi. Pada akhir kegiatan diadakan ujian meskipun 
tidak pada semua kelas. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



11 



12 



Bab 6 
SMS TAUSIYAH 



Bab 7 
BANTUAN BUKA PUASA BERSAMA 



Tujuan dan Sasaran 

SMS Tausiyah bertujuan memberikan siraman Islami berupa pesan singkat 
yang berisi nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta perkataan 
para Ulama Salaf yang dikirimkan secara gratis ke nomor-nomor yang telah 
mendaftar ke panitia. Jumlah penerima SMS ini mencapai 4.700 orang yang 
dipublikasikan melalui situs-situs seperti www.muslim.or.id, Buletin At- 
Tauhid, dan situs jejaring sosial Facebook. 

Pelaksanaan 

Pengiriman SMS dilaksanakan selama 20 hari dari tanggal 11 - 30 Agustus 
2010 (1 - 20 Ramadhan 1431 H.] dengan menggunakan server SMS milik al- 
Akh. Ronal Febriano -semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan sebaik- 
baik balasan- Alhamdulillah semua biaya pulsa SMS ditanggung juga oleh 
beliau. Pengiriman SMS Tausiyah tidak semuanya berhasil kepada penerima 
dikarenakan banyaknya pendaftar dan masalah jaringan. Namun, beberapa 
pendaftar yang tidak menerima SMS Tausiyah melalui server SMS, dicoba 
dikirim ulang oleh panitia melalui HandPhone. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



Bentuk kegiatan berupa penyaluran buka puasa bersama dalam bentuk 
pemberian paket makanan dan penyerahan uang tunai kepada panitia buka 
puasa bersama di masjid-masjid, kampus-kampus, serta tempat lain yang 
mengajukan permohonan. 

Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan penyaluran dana buka puasa bersama ini adalah untuk 
membantu para muhsinin dalam beramal pada bulan Ramadhan dan juga 
dalam rangka meningkatkan dakwah di sekitar kampus UGM, Yogyakarta. 
Sasaran kegiatan buka puasa bersama yaitu warga dan mahasiswa di sekitar 
kampus UGM secara khusus dan kaum muslimin secara umum. 

Penyaluran Dana Buka Puasa Bersama 



No. 


Tempat 


Jumlah 


1. 


Masjid Kampus UGM 


lOOOporsi 


2. 


Masjid Pogung Raya, Pogung Dalangan, Sleman 


lOOOporsi 


3. 


Masjid Siswa Graha, Pogung Kidul, Sleman 


600 porsi 


4. 


Masjid Al-Ikhlas, Karang Bendo, Sleman 


200 porsi 


5. 


Masjid Al-Mustaqim, Sendowo, Sleman 


60 porsi 


6. 


Masjid Al-Ashri, Pogungrejo, Sleman 


500 porsi 


7. 


Keluarga Muslim D3 Teknik Elektro UGM 


120 porsi 



Laporan Keuangan 

Terlampir. 



13 



14 



Bab 8 
BANTUAN BUKA PUASA BERSAMA WISMA MUSLIM 



Bab 9 
PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU 



Kegiatan buka bersama ikhwah yang ada di wisma-wisma sekitar Pogung yang 
berkoordinasi dengan YPIA dalam dakwah di kampus. Tujuan diadakan acara 
buka bersama adalah untuk mempererat dan meningkatkan koordinasi 
teman-teman dalam berdakwah. 

Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 ramadhan 1431 H yang dimulai 
dengan tausiyah dari Ustadz Afifi Abdul Wadud yang bertema "Bekal Dakwah 
di Kampung Halaman". Acara dimulai pukul 16.30 WIB. Rencana awal buka 
puasa diadakan di Wisma Darus-Shalihin. Dengan mempertimbangkan faktor 
cuaca di Yogyakarta yang terkadang hujan, akhirnya lokasi kegiatan 
dipindahkan ke Masjid Al-Kautsar, Pogung Baru. Peserta yang hadir sekitar 30 
- 35 orang. Selain itu, dana yang tersedia untuk acara buka puasa tidak 
digunakan seluruhnya karena dari pengurus masjid al-Kautsar (Bpk Prof 
Hasanu Simon sekeluarga, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik 
halasan) masih terdapat dana untuk kegiatan buka bersama sehingga dana 
yang seharusnya dialihkan untuk buka puasa peserta I'tikaf di Masjid Pogung 
Raya. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



Forum Kajian Islam Mahasiswa (FKIM] bekerjasama dengan SKI Teknik Fisika 
UGM, SKI Teknik Kimia UGM, dan Takmir Musholla Ibnu Sina Fakultas 
Kedokteran UGM mengadakan kajian pemyambutan mahasiswa baru dengan 
tema "Idealisme Seorang Mahasiswa, Antara Sikap Apatis dan Ekstrim" dengan 
pembicara Ustadz Noor Akhmad Setiwan, Ph.D. (dosen sekolah vokasi UGM]. 

Tujuan 

[1] Menarik perhatian mahasiswa baru untuk lebih menentukan bagaimana 
kehidupan dan suasana ideal bagi mereka. [2] Memberikan penjelasan kepada 
mahasiswa baru akan pentingnya untuk menuntut ilmu kuliahnya dengan 
tidak melupakan ilmu akhiratnya. 

Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2010 di Musholla Teknologi 

Fak Teknik UGM dengan susunan acara sebagai berikut: 

16.15 - 17.20 : Kajian "Idealisme Seorang Mahasiswa" 

17.20 - 17.35 : Pembagian buku "Panduan Ramadhan" dan "Do'a & Dzikir" 

17.35 - 17.45 : Persiapan buka puasa bersama 

17.45 - 18.00 : Buka puasa bersama dilanjutkan Shalat Maghrib 

18.00-18.15 :Penutupan 

Jumlah peserta yang hadir sekitar 50 orang (40 putra dan 10 putri]. Panitia 
juga membagikan buku "Panduan Ramadhan" dan "Do'a & Dzikir" kepada 
peserta kajian. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



15 



16 



Bab 10. 
PENERBITAN KORAN MAHASISWA "ULEENNUHA' 



Bab 11 
PENERBITAN BROSUR MUDIK DAN IDUL FITRI 



Koran Mahasiswa "Uleennuha" ini khusus ditujukan kepada mahasiswa baru 
2010 di kampus-kampus di sekitar Yogyakarta. Koran ini diterbitkan oleh 
Forum Kajian Islam Mahasiswa (FKIM] sebanyak 7.700 eksemplar 

Tujuan 

[1] Menarik perhatian mahasiswa baru untuk lebih menentukan bagaimana 
kehidupan dan suasana ideal bagi mereka. [2] Memberikan penjelasan kepada 
mahasiswa baru akan pentingnya untuk menuntut ilmu kuliahnya dengan 
tidak melupakan ilmu akhiratnya. 

Pelaksanaan 

Media ini dicetak sebanyak 8000 eksemplar, delapan halaman/eks. Satu 
eksemplar terdiri dari 2 lembar kertas A3 dengan layout landscape dan dilipat 
dibagian tengah (layout terlampir). Dana produksi didapati dari tiga sumber, 
yaitu sponsor, kas FKIM, dan donasi Semarak Ramadhan 1431 H. Materinya 
sebagai berikut : Hal 1: Multiple Tab. Hal 2: Hukum Seputar Puasa. Blog 
Ustadz. Hal 3: Mahasiswa dan Urgensi Belajar Agama. Hal 4: Empat Tahun 
Kuliah Di Jogja, Mau Ngapain Aja? Begitu Pentingkah Belajar Ilmu Syar'i? Hal 
5: Belajar Ilmu Agama di Tengah-tengah Kesibukan Kuliah. Seluruh Manusia 
Dalam Kerugian, Kecuali Dia. Hal 6: Agamamu Terancam Dengan 
Melalaikannya. Hal 7: Jadwal Kajian Di Sekitar Kampus Yogyakarta. Hal 8: 
Risalah Kecil untuk Saudariku Muslimah. Membuat Blog UGM. Lebih Dekat 
Mengenal FKIM. Laporan penyebaran terlampir. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



Brosur mudik dan Idul Fitri ditulis oleh Ustadz M. Abduh Tuasikal, S.T. Dicetak 
dalam 2 brosur yang terpisah masing-masingberjumlah 8.000 eksemplar. 

Brosur "Tips Mudik Lebaran Penuh Berkah" 

Brosur pertama berisi tentang tips-tips persiapan sebelum mudik, tips ketika 
dalam perjalanan, beberapa keringanan ketika safar, dan hal-hal yang harus 
diperhatikan ketika safar. Brosur ini disebarkan di tempat-tempat yang 
strategis bagi pemudik, diantaranya Stasiun Tugu dan Lempuyangan, 
Terminal Bus di Yogyakarta, serta kampus-kampus. Disebarkan di akhir pekan 
ke-3 Ramadhan, antara tanggal 1-7 September 2010, dan habis disebar di 
sekitar tanggal 7-8 September 2010. 

Brosur "Panduan Shalat Idul Fitri" 

Brosur yang kedua berisi tentang beberapa permasalahan seputar Idul Fitri, 
diantaranya berhari raya bersama Pemerintah, petunjuk Nabi dalam Shalat 'Id, 
kemungkaran di hari raya, petunjuk dalam puasa 6 hari di bulan Syawal, dan 
ajakan untuk tidak meninggalkan berbagai ibadah yang telah dibiasakan 
selama bulan Ramadhan. Brosur Idul Fitri ini disebarkan pada tanggal 3-9 
September 2010 di berbagai masjid menjelang Shalat Idul Fitri, diantaranya di 
sekitar Pogung, Masjid Siswa Graha, Masjid Pogung Raya dan berbagai masjid 
di Yogyakarta lainnya seperti Masjid Kampus UGM. Sebagian brosur juga 
dibawa oleh beberapa mahasiswa ke kota tempat tujuan mudik mereka untuk 
disebarkan bagi keluarga, saudara, dan masyarakat di sekitar mereka. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



17 



18 



Bab 12 
BINGKISAN HARI RAYA UNTUK PARA DA'I 

Tujuan dan Sasaran 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bingkisan hari raya untuk para 
ustadz sebagai tanda terima kasih dan sebagai penguat rasa cinta sesama 
muslim. Bingkisan ini ditujukan kepada para ustadz yang telah bersedia 
meluangkan waktunya dalam rangka berdakwah pada kajian-kajian islami 
yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. 

Pelaksanaan 

Pengiriman bingkisan ini dilaksanakan pada pekan ke-2 dan ke-3 bulan 
Ramadhan. Penerima bingkisan ini berjumlah 28 ustadz yang terdiri atas 23 
ustadz yang berdomisili di Yogyakarta dan 5 ustadz yang berdomisili di luar 
Yogyakarta. Pengiriman untuk wilayah Yogyakarta, bingkisan diserahkan 
secara langsung kepada ustadz yang bersangkutan. Dan untuk pengiriman 
wilayah luar Yogyakarta bingkisan dikirim melului jasa pengirman barang Eka 
Sari Lorena (ESL] dan JNE. 

Laporan Keuangan 

Terlampir. 



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 



Pemasukan 



No. 


Keterangan 


Jumlah (Rp) 


1. 


Kas Ma'had al-'Ilmi 


520.000,- 


2. 


Kas FKIM 


92.000,- 


3. 


Sponsor Koran Uleennuha 


2.875.000,- 


4. 


DonasiUmum 


39.838.757,- 


5. 


Donasi Buku Panduan Ramadhan 


20.685.000,- 


6. 


Donasi Ifthor/Buka Puasa 


4.387.651,- 


7. 


Donasi Dauroh Tafsir 


1.000.000,- 


8. 


Donasi Bingkisan Untuk Para Da'i 


650.000,- 




Total 


70.048.408,- 



Pengeluaran 



No. 


Keterangan 


Jumlah (Rp) 


1. 


Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 


25.324.100,- 


2. 


Kultum Ramadhan 


354.800,- 


3. 


Kajian Tematik Ramadhan 


345.000,- 


4. 


Dauroh Kaidah Penafsiran Al-Qur'an 


2.100.000,- 


5. 


Dauroh Tajwid 


1.820.000,- 


6. 


SMS Tausiyah 


67.000,- 


7. 


Bantuan Buka Puasa Bersama 


27.340.000,- 


8. 


Buka Puasa Bersama Wisma Muslim 


80.000,- 


9. 


Penyambutan Mahasiswa Baru 


2.195.400,- 


10. 


Penerbitan Koran Mahasiswa Muslim "Uleennuha" 


3.212.900,- 


Ilk 


Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 


3.900.000,- 


12. 


Bingkisan Hari Raya Untuk Para Da'i 


2.986.700,- 



19 



20 





Total 


69.725.900,- 



Saldo: Rp.322.508,-* 

• Insya Allah saldo ini akan digunakan untuk biaya pembuatan laporan 
pertanggungjawaban, kesekretariatan dan pengiriman bingkisan 
untuk donatur 



PENUTUP 

Demikianlah laporan kegiatan Semarak Ramadhan 1431 H yang dapat kami 
sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada semua pihak yang turut 
membantu kami dalam menjalankan program dakwah ini. Diantara mereka 
yang banyak membantu kami untuk terlaksananya kegiatan ini adalah: 

1. Takmir Masjid Pogung Raya, Pogung Dalangan Sleman. 

2. Takmir Masjid Al-Kautsar, Pogung Baru Sleman. 

3. Takmir Masjid Al-'Ashri, Pogung Rejo Sleman. 

4. Takmir Masjid Siswa Graha, Pogung Kidul Sleman. 

5. Takmir Masjid Al-Ikhsan, Fakultas Kehutanan UGM. 

6. Takmir Masjid Kampus UGM. 

7. Takmir Musholla Teknologi Fakultas Tenik UGM. 

8. Dan Iain-lain. 

Akhirnya kami berharap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang, semoga Alia berkenan menerima amal kita dan mengampuni dosa 
serta kesalahan kita semua. 

Semoga kerjasama di atas kebaikan dan takwa semacam ini masih tetap bisa 
dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. 

Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam. 
WalhamduliUahi Rabbil 'alamin. 



Yogyakarta, 29 Ramadhan 1431 H 
Panitia Semarak Ramadhan 1431 H 



21 



22 



LEMBAR PENGESAHAN 

Panitia Semarak Ramadhan 1431 Hijriyah, 
fetua Sekretaris 




Syarif Mustaqim 




Raksaka Indra A. 

Penanggungjawab, 
Ketua 
endidikan Islam Al Atsari 




^^p'l^AmiJinalfAkadhinta, S. T. 



Mengetahui, 

Pengawas 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 




Ustadz Abu Sa'afl Muh. Nurhuda, M.A. 



LAMPIRAN 1 
LAPORAN KEUANGAN 
[1] Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 



No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Uang muka (kertas dan biaya cetak] 


17.000.000,- 


2. 


Paperplate buku panduan ramadhan 


220.000,- 


3. 


Film cover buku Panduan Ramadhan 


64.800,- 


4. 


Paperplate buku panduan ramadhan 


4.000,- 


5. 


ISBN buku 


25.000,- 


6. 


Fax urus ISBN 


21.800,- 


7. 


Biaya cetak buku panduan Ramadhan 


1.500.000,- 


8. 


Biaya kirim ke Minas-Riau-Cevron 


122.000,- 


9 


Biaya kirim ke Jkt-Angkasa-EP 


61.000,- 


10 


Biaya kirim ke Ambon 


40.200,- 


11 


Biaya kirim ke Gorontalo 


389.200,- 


12 


Biaya kirim ke Solo 


15.200,- 


13 


Biaya kirim ke Jayapura 


239.900,- 


14 


Biaya kirim ke Ternate 


197.000,- 


15 


Biaya kirim ke Jkt-BPK RI 


40.000,- 


16 


Biaya kirim ke Jkt-Masjid An Nur 


62.000,- 


17 


Biaya kirim ke Sukoharjo-Swara Qur'an 


82.000,- 


18 


Pelunasan buku panduan ramadhan 


3.500.000,- 


19 


Mukafa'ah penulis buku panduan 


400.000,- 


20 


Desainer Buku Panduan Ramadhan 


100.000,- 


21 


Layouter Buku Panduan Ramadhan 


150.000,- 


22 


Biaya kirim ke Solo 


10.000,- 


23 


Biaya kirim ke Nganjuk 


30.000,- 



23 



24 



24 


Tambahan Mukafa'ah penulis buku panduan 


600.000,- 


25 


Bagi hasil Pustaka Muslim dari buku 


450.000,- 




Total 


25.324.100,- 


[2] Kultum Ramadhan 


No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Konsumsi rapatke-1 kultumer 


30.000,- 


2. 


Konsumsi rapatke-2 kultumer 


42.000,- 


3. 


Print dan fotokopi 


3.000,- 


4. 


Fotokopi sosialisasi 


24.000,- 


5. 


Air minum peserta kajian pembekalan 


15.000,- 


6. 


Konsumsi pemateri kajian pembekalan 


58.000,- 


7. 


Parkir 


1.000,- 


8. 


Aqua Botol 3 x @ Rp 1.600,- 


4.800,- 


9. 


Mukafaah 2 pemateri @ Rp 50.000,- 


100.000,- 


10. 


Pulsa 


77.000,- 




Total 


354.800,- 


[3] Kajian Tematik Ramadhan 


No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Publikasi 


45.000,- 


2. 


Mukafaah Pemateri (3 x Rp.100.000] 


300.000,- 




Total 


345.000,- 




[4] Dauroh Kaidah Penafsiran Al-Q 


ur'an 


No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Mukafaah Pengajar 


2.000.000,- 



2. 


Kitab hadiah santri 


100.000,- 




Total 


2.100.000,- 



[5] Dauroh Tajwid 



No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Pembelian buku panduan 40 x @ Rp 13.000,- 


520.000,- 


2. 


Mukafa'ah dan bingkisan pengajar (4 orang] 


1.300.000,- 




Total 


1.820.000,- 



[6] SMS Tausiyah 



No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Kabel data 


60.000,- 


2. 


Kartu perdana 


7.000,- 




Total 


67.000,- 



[7] Bantuan Buka Puasa Bersama 



No. 


Uraian 


Porsi 


Harga (Rp) 


Jumlah (Rp) 


1. 


Masjid Kampus UGM 


1000 


6.000,- 


6.000.000,- 


2. 


Masjid Pogung Raya 


1000 


6.000,- 


6.000.000,- 


3. 


Masjid Siswa Graha 


600 


6.000,- 


3.600.000,- 


4. 


Masjid Al-Ikhlas, Karangbendo 


200 


6.000,- 


1.200.000,- 


5. 


Masjid Al-Mustaqim, Sendowo 


60 


6.000,- 


360.000,- 


6. 


Masjid Al-Ashri, Pogungrejo 


500 


6.000,- 


3.000.000,- 


7. 


KMDTE UGM (D3 Elektro] 


120 


6.000,- 


720.000,- 


8. 


RS. At-Turots, Sleman 


- 


- 


360.000,- 


9. 


Ma'had I'tishom Wonosari 




- 


1.000.000,- 


10. 


Masjid MPD (via akhwat YPIA) 


- 


- 


1.500.000,- 



25 



26 



11. 


Ponpes I'tishom Gunungkidul 


- 


- 


1.500.000,- 


12. 


Masjid Baiturrahman Secang, 
Magelang 






800.000,- 


13. 


Kp. Rawa Sapi, Bekasi 


- 


- 


500.000,- 


14. 


Kegiatan I'tikaf MPR, Pogung 


- 


- 


800.000,- 




Total 


27.340.000,- 



[8] Buka Puasa Bersama Wisma Muslim 



No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Mukafa'ah Pemateri 


80.000,- 




Total 


80.000,- 



[9] Penyambutan Mahasiswa Baru 



No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Publikasi dan penyebarannya 


400.000,- 


2. 


Mukafa'ah desainer 


50.000,- 


3. 


Konsumsi buka - 100 x @ Rp 7.500,- 


750.000,- 


4. 


Pembelian buku "Do'a & Dzikir" (100 buah] 


895.400,- 


5. 


Mukafa'ah Pemateri 


100.000,- 




Total 


2.195.400,- 



[10] Penerbitan Koran "Uleennuha' 



No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Pembelian pulsa untuk menghubungi sponsor 


21.000,- 


2. 


Uang muka biaya produksi 


2.000.000,- 


3. 


Cetak sampel koran untuk sponsor 


20.800,- 


4. 


Pembuatan film 


62.100,- 



5. 


Pelunasan biaya produksi 


592.000,- 


6. 


Pembelian pulsa untuk komunikasi panitia 


17.000,- 


7. 


Hadiah penulis dan layouter 


500.000,- 




Total 


3.212.900,- 



[11] Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 



No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Uang muka cetak Brosur Mudik-Ied 


2.500.000,- 


2. 


Mukafaah penulis brosur mudik 


400.000,- 


3. 


Mukafaah desainer brosur mudik 


100.000,- 


4. 


Pelunasan brosur mudik ramadhan 


900.000,- 




Total 


3.900.000,- 



[12] Bingkisan Hari Raya untuk Para Da'i 



No. 


Uraian 


Jumlah (Rp) 


1. 


Biaya parsel untuk 28 Ustadz 


2.676.900,- 


2. 


Cetak surat ucapan terima kasih 


25.600,- 


3. 


Biaya kirim bingkisan 


252.700,- 


4. 


Transportasi 


30.500,- 


5. 


Lain-lain 


1.000,- 




Total 


2.986.700,- 



27 



28 



LAMPIRAN 2 
KEPANITIAAN 

Pengawas : Ustadz Abu Sa'ad Muh. Nurhuda, M.A. 

Penanggungjawab : Amrullah Akadhinta, S.T. 
Ketua Pelaksana : Syarif Mustaqim 



Wakil 1 : Ari Wahyudi, S.Si. 




Wakil 2 : dr. Adika Mianoki 




Wakil 3 : dr. M. Saifuddin Hakim 


Sekretaris : Raksakalndra A. 




Rahadian Sahid 




Bendahara : Hendra Yudi Saputra 




Muhammad Firdaus Ismail 


Koordinator seksi : 




Penyambutan Mahasiswa Baru 


: Nugraha Septian 


Media Mahasiswa "Uleennuha" 


: M. Rezki Hr. 


Dauroh Kaidah Tafsir Al Qur'an 


: Rizki Amipon Dasa 


Dauroh Tajwid 


: Budi Santosa 


Buka Bersama Wisma 


: Adam Ash Sidiq 


Kultum Ramadhan 


: Arif Rohman Habib 


Panduan Ramadhan dan Hari Raya 


: Ferdiansyah Ariyanto 


Bantuan Buka Puasa Bersama 


: Zulherbi, STp. 



Bingkisan untuk Para Ustadz 

Artikel Ramadhan 

SMS Tausiyah 

Kajian Tematik Ramadhan 



: Yananto Sulaimansyah 

: Rian Permana 

: Wiwit Hardi Priyanto 

: Rahadian Faisal 



29 



30 



LAMPIRAN 3 
LAPORAN DISTRIBUSI KORAN ULEENNUHA 



Dari sekitar 7650 eksemplar koran yang ada, ada 12 tempat atau pihak 
yang menjadi tempat pendistribusian. Berikut rinciannya: 

a. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 

Di Universitas ini disebar 1000 eksemplar ketika OSPEK Universitas. 
Penanggung jawab pendistribusian adalah panitia OSPEK setempat. 

b. STIKES Surya Global 

Di sini disebar 750 eksemplar ketika Kajian Umum Penyambutan 
Mahasiswa Baru. Penanggung jawab pendisitribusian adalah panitia 
Kajian Umum Penyambutan Mahasiswa Baru. 

c. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

Di Universitas ini disebar 700 eksemplar di dua Fakultas. Fakultas 
tersebut adalah Fakultas Teknik (400 eksemplar] dan Fakultas MIPA 
(300 eksemplar]. Waktu pendistribusiannya adalah ketika OSPEK di 
masing-masing Fakultas. Adapun penanggung jawab pendistribusian 
adalah Forum Kajian Islam Mahasiswa. 

d. Universitas Islam Indonesia (UII) 

Di Universitas ini disebar 250 eksemplar bertepatan dengan 
penyebaran Buku Panduan Romadhon Gratis Yayasan Pendidikan Islam 
Al Atsari. Penanggung jawab pendistribusian adalah takmir Masjid Ulul 
Albab (namun jatah untuk UII belum disebarkan hingga laporan ini 
dibuat]. 

e. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 



Di Universitas ini disebar 1000 eksemplar ketika OSPEK. Penanggung 
jawab pendistribusian adalah Forum Dakwah Antar Kampus. 
f. Universitas Gadjah Mada (UGM) 

Di universitas ini disebar 3500 eksemplar di enam Fakultas dengan 
penanggung jawab pendistribusian adalah panitia OSPEK masing- 
masing Fakultas. Waktu pendistribusiannya adalah ketika ospek di 
masing-masing Fakultas. Berikut rinciannya: 

Fakultas Teknik : 1600 

Fakultas Kedokteran : 500 

Fakultas Kehutanaan : 250 

Fakultas Teknologi Pertanian : 350 

Fakultas Pertanian : 350 

Fakultas MIPA : 800 



31 



32 



LAMPIRAN 4 
DISTRIBUSI BUKU PANDUAN RAMADHAN 





TUJUAN DISTRIBUSI 


JUMLAH 


1 


Ambon, Jayapura, Gunung Kidul 


40 


2 


Al Karim + Krikilan 


30 


3 


Al Irsyad Yogya 


30 


4 


Pengajian Ibu2 Pogung 


40 


5 


Pontianak 


10 


6 


Krikilan + UTY 


50 


7 


Kajian Bedah Buku di masjid Jogokariyan 


200 


8 


Keluarga + Teman 


10 


9 


Jamaah Masjid Al Kautsar 


50 


10 


Pengusaha Muslim + Donatur 


25 


11 


SMAN 5 Surakarta 


5 


12 


Pengajian Al Ikhsan, Sebayu 


100 


13 


Boyolali + Tarakan 


5 


14 


Asrama Mahasiswa UMY 


15 


15 


Secang, Magelang 


10 


16 


SMA 1 Yogyakarta 


10 


17 


Jamaah masjid Al Huda, Samigaluh, Kulonprogo 


20 


18 


Masjid Sekitar Wirosaban 


20 


19 


Jamaah Masjid Pogung Raya 


100 


20 


Peserta Kajian Ramadhan di Masjid Pogung Raya 


50 


21 


PT. Cevron, Riau 


150 


22 


Gunung Kidul 


16 


23 


Jamaah Masjid Al Mukmin 


25 


24 


Masjid Mardliyah 


50 


25 


Masjid Al Hasanah 


20 


26 


Masjid Nurul Barokah, Al Mustaqim, Al Ikhlas 


100 



27 


Masjid Pogung Raya 


50 


28 


Jamaah Masjid Kampus UGM 


450 


29 


Rektorat UGM 


50 


30 


Salatiga (Pak Eko) 


4 


31 


Adika 


1 


32 


Donatur 


15 


33 


Fakultas Kehutanan 


15 


34 


Ustadz Aris (Pengajian] 


25 


35 


Donatur 


3 


36 


Donatur 


10 


37 


Pengajian dosen, Darush Shalihat,ibu2 


100 


38 


Ustadz Afifi (tokoh2 Masyarakat] 


15 


39 


Godean, Sleman Barat 


15 


40 


Masjid Ibnu Sina, Fak. Kedokteran Umum UGM 


25 


41 


Klaten 


20 


42 


Donatur 


5 


43 


Kantor BPPT 


10 


44 


Dosen Teknik Geologi dan Berau, Kalimantan 


10 


45 


Bambang Surono UMY 


5 


46 


Ustadz Aris (Salatiga) 


25 


47 


Keluarga + Teman 


3 


48 


30 Masjid di Bantul 


100 


49 


Dikirim ke Gorontalo 


25 


50 


Dikirim ke Solo 


12 


51 


Dikirim ke Ternate 


15 


52 


Dikirim ke Jayapura 


20 


53 


Dikirim ke Jakarta 


80 


54 


Dikirim ke Jakarta 


30 


55 


Dikirim ke Beringharjo 


1 


56 


Dikirim ke Ngawi (donatur) 


5 


57 


Dikirim ke Ambon 


20 


58 


Pengajian Aisyiyah Depok (Bu Barkah, dosen UPN) 


30 



33 



34 



59 


Dikirim ke Jakarta 


100 


60 


Dikirim ke Sukoharjo 


180 


61 


Dikirim ke Donatur 


30 


62 


Dikirim ke FKU UNS 


8 


63 


Masjid Siswa Graha 


50 


64 


BankBNI 


100 


65 


Ngaglik, Sleman 


5 


66 


Internal STIKES 


40 


67 


Masjid Mujahidin UNY 


50 


68 


Godean, Sleman Barat 


100 


69 


Universitas Ahmad Dahlan 


125 


70 


Playen, wonosari 


4 


71 


Ngetiran, ngaglik 


10 


72 


UIN 


100 


73 


Jambusari 


15 


74 


SMA 1 Gemolong 


10 


75 


Teman KKN 


10 


76 


Masjid desa 


5 


77 


Takmir Al ikhlas, karangasem 


20 


78 


Kampong 


5 


79 


Nganjuk 


25 


80 


MPR 


20 


81 


mahad ali putrid 


30 


82 


donatur, dll 


100 


83 


desa grojogan, kkn 


10 


84 


magelang dan sayegan 


10 


85 


masjid nur hadi 


10 


86 


masjid al Jihad, nurul Jariyah dan At Tauhid 


20 


87 


Pengajian darus Shalihat, dosen Sekip 


20 


88 


Keliling 


30 


89 


Kaliangkrik 


10 


90 


Mushola Teknologi UGM 


10 



91 


Takmir Mushola Teknologi UGM / KMT 


18 


92 


Bedah buku di Mustek 


82 


93 


Ski jurusan-jurusan di UGM 


30 


94 


pengajian aisyiyah Maguwo 


30 


95 


Solo 


12 


96 


bu salamah, kajian Darus Shalihat 


40 


98 


Lain-lain 


146 



Total Buku 



Catatan: 5 buku rusak dalam proses cetak 



3995 



35 



36 



LAMPIRAN 5 
DOKUMENTASI KEGIATAN 




Gb.l. Buka bersama di Masjid Pogung Raya 




idealisme 

seoranc nahasisw a. 







JS«- 



Gb.3. Pamflet kajian penyambutan mahasiswa baru 




imadnan 

pJanv 



^IsetlapsaMudan 
14 - 22 agustus 201(1 
pukul 630- 11.00 imib 
tS rnasfKjj al-ashri, pogungrejo/> 




Gb.2. Contoh menu buka di Masjid Pogung Raya 



Gb.4. Pamflet kajian tematik Ramadhan 1431 H 



37 



38 







Gb.6. Brosur Panduan Sholat Idul Fitri 



Gb.5. Brosur mudik 'Tips mudik lebaran penuh berkah' 



